ISBN 978-6402-122-418 


TUM 224486 


95 strategi 


ASIN 


—— 
AN AU 


Mengajar 
Sesuai Kerja Multiple 


Otak dan Gaya 


Belajar Siswa Intelligences 


us DV 
oo OS 


gg Alamsyah Said S.Pd, M.S. seba 
“dis Andi Budimanjaya, S.Pd. 


0 5 Strategi 
Mengajar 


Multiple 
Intelligences 


Mengajar Sesuai Kerja Otak dan Gaya Belajar Siswa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 


113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah 


diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa: 


Kutipan Pasal 113 


(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 


ayat (1) huruf i untuk 


Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 


dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). 


(2) Setiap Orang yang d 
pelanggaran hak ekon 


engan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
omi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ 


atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ 


atau pidana denda pa 


(3) Setiap Orang yang d 
pelanggaran hak ekon 


ing banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 


engan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
omi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ 


atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 


(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


0 5 Strategi G5 
Mengajar 
Multiple 


Intelligences 


Mengajar Sesuai Kerja Otak dan Gaya Belajar Siswa 


Alamsyah Said, S.Pd., M.Si. 
Andi Budimanjaya, S.Pd. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


95 STRATEGI MENGAJAR MULTIPLE INTELLIGENCES 
Mengajar Sesuai Kerja Otak dan Gaya Belajar Siswa 


Edisi Pertama 
Copyright @ 2015 


Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
ISBN : 978-602-1186-80-0 
ISBN (E) : 978-602-422-448-6 
18.5 x23 cm 
xxii, 332 hlm 


Cetakan ke-5, Januari 2017 


Kencana. 2015.0565 


Penulis 
Alamsyah Said, S.Pd., M.Si. 
Andi Budimanjaya, S.Pd. 


Desain Sampul 
Irfan Fahmi 


Penata Letak 
Endang Wahyudin 


Percetakan 
PT Kharisma Putra Utama 


Penerbit 
KENCANA 
(Divisi dari PRENADAMEDIA Group) 

Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220 
Telp: (64657-478 (021 Faks: (4134-475 (021 
e-mail: pmg@prenadamedia.com 
www.prenadamedia.com 
INDONESIA 


Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, 
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Amal Jariyah yang mengalir dari kebaikan buku ini, 

saya peruntukkan buat mama: 

Maemuna Binti Talaha 

Allahummaghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu “anha wa akrim nuzulaha 
wawassi' madkholaha ... Amin. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Istriku ... 
Erma Widyasti 
Allah SWT lancarkan riset dan studinya di University of Tsukuba, Japan. 


dan Masa Depanku ... 
Nisrina Salsabila Said 
Sabrina Aulia Said 


(Alamsyah Said) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Untuk Istriku sang motivator sepanjang waktu ... 
Ernawati 
Terima kasih atas semua cintanya. 


dan Buah hatiku ... 
Faris Zain Fikri Al Ghifari 
Arnetta Evelian Dien Islamey 


(Andi Budimanjaya) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PRAKATA 


95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences: Mengajar Sesuai Kerja Otak dan Gaya Belajar Siswa 
adalah buku keempat Alamsyah Said setelah buku Sekolah Anak-anak Juara: Sekolah Berbasis Ke- 
cerdasan Jamak dan Pendidikan Berkeadilan yang ditulis bersama pemilik Sekolahnya Manusia, Munif 
Chatib. Dan, buku 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences: Mengajar Sesuai Kerja Otak dan Gaya 
Belajar Siswa adalah buku pertama bagi Andi Budimanjaya, tentu saja, secara intelektualitas kami 
bersyukur atas karya besar ini. 

Menulis buku ini membutuhkan energi, ketekunan, serta kesabaran yang melimpah ruah. Betapa 
tidak, sebagai konsultan pengajaran kami membutuhkan waktu tiga tahun untuk menulis buku ini. 
Tentu bukan karena kami tidak bisa menulis, tetapi karena kami mengonsultasikan rencana peng- 
ajaran guru (lesson plan) dengan menyarankan penggunaan strategi seperti isi buku ini ke dalam 
aktivitas pembelajaran guru, dan ini kami lakukan sejak 2012 sampai berakhirnya Semester I, 2015. 

Buku ini telah melatih level kesabaran kami, disebabkan buku ini—akibat human error kami— 
hilang dari file dan hampir-hampir tak bisa diselamatkan lagi. Namun berkat izin Allah, lewat per- 
tolongan Bung Komar, buku ini bisa dimunculkan kembali setelah menggunakan software canggih. 
Thanks Bung Komar, Anda memang top markotop. Hikmah lain dari kami menulis buku ini adalah 
tuntutan out of the box thinking dan kami berhasil melakukannya, sehingga buku ini dapat selesai. 
Kami harus memunculkan daya kreativitas strategi-strategi pengajaran, yang kami klasifikasikan 
berdasarkan dominasi multiple intelligences siswa. 

Kita tidak menafikan jika selama ini dominan metode (paling umum) yang digunakan guru saat 
mengajar adalah ceramah, selain disuksi dan tanya jawab. Tentu, hal yang digunakan guru tersebut 
adalah benar, namun apakah sebagian besar siswa merasa “bahagia dan nyaman” ketika siswa bel- 
ajar dengan metode ceramah atau metode itu-itu saja? Marilah kita flashback kembali, ketika kita 
mengalami proses belajar di mana sang guru berceramah dari assalamu'alaikum/selamat pagi sam- 
pai wassalamu'alaikum/sampai ketemu besok, kebanyakan dari kita adalah tidak merespons dengan 
baik, kita mungkin menunjukkan dengan bercerita di belakang dengan siswa lain, kita menulis kalimat 
tertentu yang sering kali diucapkan guru secara berulang sampai kita menyimpulkan telah 50x guru 
itu mengatakan “ya” selama ia mengajar, atau kita menggambar wajah guru dengan sedikit parodi. 
Benar-benar terjadi... bahwa saat guru mengajar (kita sebagai siswa) belum tentu belajar. Ini menga- 
caukan kita untuk berproses menjadi pandai. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


95 STRATEGI MENGAJAR MULTIPLE INTELLIGENCES 


Dalam penelitian-penelitian pengajaran terkini, yang dimulai dari Dr. Georgi Lozanov, setelah ia 
sukses mengembangkan accelerated learning di Bulgaria, sampai padanannya guantum learning yang 
sukses diterapkan di Super Camp oleh Bobbi Deporter. Semua penelitian pengajaran tersebut telah 
dipraktikkan di beberapa negara Eropa, Amerika, dan sebagian Asia. Hasil penelitian yang kami kutip 
dari Adi W. Gunawan (2004): bahwa pengajaran guru yang berbasis kerja otak, kekuatan memori, ne- 
uro-linguistic programming, motivasi, konsep diri, kepribadian, emosi, perasaan, pikiran, metakognisi, 
gaya belajar, kecenderungan kecerdasan jamak (multiple intelligences) dan modalitas belajar dan lain- 
nya menjadi basic power untuk siswa belajar sampai pada tingkatan ... ahaa aku paham. Dalam situasi 
ini, cara guru mengajar sama dengan cara siswa belajar menjadikan pelajaran mudah dimengerti. 

Bagi kami, sebagaimana kesimpulan riset S. Belen, bahwa di dunia ini sebenarnya tidak ada 
masalah belajar karena setiap anak dikaruniai potensi otak yang luar biasa yang membuat ia mampu 
menjadi manusia brilian. Yang ada justru masalah mengajar. Kekeliruan menerapkan metode dan tek- 
nik mengajar membawa siswa yang potensial menjadi anak berkemampuan rendah. Sehingga, kami 
percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa metode-metode mengajar yang disukai anak menjadi 
kunci rahasia ketika anak dan siswa kita belajar. Harapan kami, buku ini menjadi panduan praktis, 
pegangan wajib, manual book, dan obor pengajaran guru untuk membantu anak dan siswa kita men- 
capai tingkat kompetensi terbaiknya pada setiap jenjang pendidikannya. 

Pada Bab Pertama, kami ingin menyadarkan kepada para guru dan orangtua mengenai pen- 
tingnya mengetahui fungsi kerja otak dan tumbuh kembang otak pada objek didik kita. Sebab pada 
dasarnya, sepanjang anak atau siswa kita memiliki otak dalam batok kepalanya dan sehat secara 
medis PASTI anak/siswa itu CERDAS. Dalam melakukan aktivitas pembelajaran, penting jika harus 
mengetahui jenis kecerdasan terbaiknya sebelum kita memilih strategi pengajaran. Intinya dalam Bab 
Pertama adalah tak ada kecerdasan tanpa otak, siswa bodoh itu mitos, dan mengajarlah dengan cara 
masukkan informasi lewat pintu kecerdasan siswa yang “terbuka lebar”. 

Di Bab Kedua, sebagaimana pada bab pertama, bahwa guru dan orangtua yang mengajar siswa 
dan anaknya dengan cara masukkan informasi lewat pintu kecerdasan siswa yang “terbuka lebar”, 
adalah suatu kesadaran bagi guru untuk memenuhi hakikat filosofis bahwa mengajar sesuai cara 
kerja otak adalah suatu pemenuhan hak asasi siswa dalam proses pendidikan. Sahabat guru... Peng- 
ajaran yang disukai siswa adalah rahasia menjadi Guru Super. 

Di Bab Ketiga, kami ingin mengonfirmasi dan menegaskan bahwa belajar adalah sebuah upaya 
dan proses untuk mencapai indikator hasil belajar pada setiap kompetensi. Sejatinya pengajaran 
yang menyesuaikan dengan pola kerja otak sesuai gaya belajar siswa adalah mementingkan usaha 
yang menyeluruh (the best process), di mana konsekuensi logis dari usaha menyeluruh dan proses 
terbaik belajar siswa harus dinilai secara autentik (penilaian berbasis proses). Proses terbaik seper- 
tinya akan menghasilkan hasil (produk) terbaik. Dan pada bab ini juga diberikan contoh praktis dan 
mudah membuat rubrik penilaian autentik. 

Pada Bab Keempat, kami membantu para guru dan orangtua mengenai strategi mengajar mul- 
tiple intelligences yang diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis dominan kecerdasan jamak atau mul- 
tiple intelligences. Dalam bab ini juga kami secara lengkap memberi definisi pada setiap strategi- 


sit | 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


@e PRAKATA 


strategi untuk memudahkan guru dan orangtua memahami konteks strategi yang akan digunakan. 
Termasuk prosedur penerapan setiap strategi, rekomendasi penerapan suatu strategi pada jenjang 
pengajaran siswa, pendekatan multiple intelligences serta modalitas belajar terhadap strategi yang 
digunakan, contoh rubrik penilaian strategi serta contoh hasil penilaian berbasis proses (penilaian 
autentik) siswa pada setiap strategi. 

Tentu saja, seperti yang dikatakan Thomas Armstrong, strategi pembelajaran multiple intelli- 
gences mendorong para guru melakukan inovasi dalam cara mengajarnya. Oleh karena itu, setiap 
guru dituntut agar lebih kreatif mencari terobosan untuk mengoptimalkan semua jenis kecerdasan 
yang ada. Sehingga, kreativitas guru menjadi kata kunci untuk memunculkan strategi mengajar mul- 
tiple intelligences. Sahabat Guru Super, buku ini memuat 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences, 
artinya ... Anda bisa menjadikan 1001 strategi mengajar multiple intelligences ... Anda pasti bisa, 
sepanjang Anda kreatif dan pembelajar. 

Tak elok kiranya, jika kami tidak mengucapkan terima kasih yang tak terperi kepada para sahabat 
guru yang telah dikonsultasikan rencana pembelajarannya (lesson plan/RPP), di antaranya: 


1. Guru-guru SDIT-SMPIT Buahati Islamic School, Jakarta. 
2. Guru-guru rumpun MIPA dan Sosial di Pesantren Sumatera Thawalib, Bukittinggi, Sumatera 
Barat. 
3. Guru-guru Sekolah Islam As-Shofa, Pekanbaru, Riau. 
.. Guru-guru SDIT dan SMPIT Ash-Shibgoh, Cikupa, Tangerang. 
5. Guru-guru SDIT Al-Hasanah, Bengkulu. 


Jujur, guru-guru tersebut adalah tempat kami banyak belajar, berimprovisasi strategi mengajar. 
Dan secara khusus, kami tujukan pada guru-guru yang pernah kami observasi pengajarannya sampai 
pada penemuan special moment ahaa siswa hasil mengajar guru serta feedback lesson plan. Mereka- 
lah seniman pengajaran sesungguhnya. 

Kepada guru besar kami, Munif Chatib. Sejak awal hingga kini beliau adalah tempat kami belajar. 
Sejatinya beliau-lah “penulis” Strategi Multiple Intelligences sesungguhnya. Terima kasih pada Prof. 
Dr. Wina Sanyaja, M.Pd., Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
Bandung yang telah membaca dan merekomendasikan buku ini sehingga layak terbit. 

Yakin Usaha Sampai... 


Jakarta, 19 Februari 2015 


Alamsyah Said, S.Pd., M.Si. 
Andi Budimanjaya, S.Pd. 


| xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


PRAKATA oa aa maka amanah xi 

BAB 1 BELAJAR ITU MENGGUNAKAN OTAK, BUKAN DENGKUL ...ccooooooo... 1 
A. Tak Ada Kecerdasan Tanpa Otak, Siswa Bodoh Itu Mitos .....eooooooo. 1 
B.  “Cluster-cluster” Kecerdasan.......oooooooooooo.o.o.o.ooo.o.o.o.oooo... 2 
CC: Pabrik Kecerdasan cooococconsereisonasnsennannesaneehns nano sandanndennnasEnNN Dane mand ehNe KANG Ban anNsanNs anNenNe 4 
D. Salah Kaprah tentang Pintar .....oooooooooooooooooooo 6 
E RahasiaSisWa Pintar oo ion nama nska aaann ia makan aan Bana sanak aan 7 
F. 3 Kriteria Siswa PintaT......ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. 8 
G. Masukkan Informasi pada Pintu Kecerdasan Siswa 


yang “Terbuka Lebar” w...oocoooomomoooooooonesrssinesoaansan 10 


BAB 2 MENGAJAR SESUAI CARA KERJA OTAK ADALAH HAK ASASI SISWA 15 


A. Pengajaran yang Disukai Siswa, Rahasia Guru Super ...eoooooooooooooo 15 
B. Mengajar yang Disukai Otak ...oooooooooooooooooo 16 
BAB 3 PENILAIAN PROSES, PENILAIAN YANG MANUSIAWI ...ooooocooooooooooo 21 
A. Penilaian Autentik, Penilaian Berbasis Proses .......oooooooooooooooo 21 
B. Cara Mudah Membuat Penilaian Autentik ...........ooooooooooooooooo.oo.o.o.ooo. 23 
BAB 4 STRATEGI MENGAJAR MULTIPLE INTELLIGENCES ....oooooooooooooooooo 31 
A. Active Learning pada Dasarnya Strategi Multiple Intelligences ......oooo.. 31 
B. Strategi Mengajar Kecerdasan Linguistik ....oooooooooooooooooo 32 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


95 STRATEGI MENGAJAR MULTIPLE INTELLIGENCES 


xvi 


In Cera Maeda na nda ka ana anna 33 
Dan DIS KUSI instan nan hn an an anna an ANN 37 
3 Tony JO WaD mela aula ke maa makna 40 
As. NAWANGATa sesiieses dmna una mana Nanas 43 
Ba IPresEntaSI Ane Dana maa an an beban ia nana ana made da ni nan badnunan 46 
b:: “Pelaporan Oral keoemenan senam kana searatan 49 
Zn REpOFtEFssisasasin insan asnatann an anna sn maan sn annsanani ina 51 
0. BErcerika eni hah maa nian an Ba nana 55 
Ou DONg Eng essen man hasan ina 57 
102 Debat. erna a akash ngan hana nah aing 59 
Tn Membata Nyak makan 63 
126: PUS Ibn she ine dan ena Sate tenda na Danial ten bann ian man ba ainun ka semai mabuna 66 
13» Tebak Katasss oi imooocomemueyaasuskann nanang 68 
14. -AKSara' Ber MakN assistant Mk na nana ama 71 
155, PANEUN Ken on imam aaa Insani 74 
To: MendlisIn jae hn ahaha hu bas Te tak animo 77 
172 MeEMUliS NI NGONMASI Hanan ean Nan Kn NN 80 
teu. Menulis Cerpen anakan kam aa aa au 82 
195: MENUlISINOVEl.»aesens inn anna name anna amunganna 87 
20. Menulis Cerita dari KOMIK ........Wooror#oK Kenalan 89 
2 Menulis Laporan le hamka ka Dibalik Hg 92 
22. “Menulis PErSONa| sense aan sni ten nuansa 95 
23. IKOSakat asisten mma kena aandannsa 98 
24, Teka-teki Silang (IIS) kocokan eka 101 
25: PidatOr sein anne nAana maknae nana 104 
26: ACak Kata s0 ssh 107 
27 MENYyUSUN Sena Omelet mantan sea 110 
Strategi Mengajar Kecerdasan Logis Matematis... 112 
20, PENSAna Oka eka sa ke an mnta kasi enbai 113 
29. DISCOVENNE eks kaki ame man man kaknak amanah ea aakan ik kanika 117 
30: Problem S0 sk mkn laba saka 120 
Se JO KASI aan en Aam baba Bandel enek ata 123 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


e DAFTAR ISI 


325: KISSIIKASI ba saham 126 
331 Ep AraSi Maan an an aa Na nana anak 129 
Sea KAMI KASI mensissnsek eala abigka Dika aa KN 132 
353 MKOMPAFASI siseraskanansan ena Dansa NN han naa anasaknan aa RN Asah Kanaan aaN ANA NN N SARANA 135 
36. Prosedural Teks..........coocooocoW.oWooooomomoom mma 137 
37 PENdat AN 22 ne2i ln mnens sinta inai me Sena sana BA Nb an INA 140 
38, Tebak Angka menaruh airnya 143 
39: TebaKSiMbOl. sia s sinergi 145 
40 SUGOKU see senin In sman an antenna Rana Rene NN 148 
41: Latihan Soal inn nm nan sana nakas hana 150 
42: JaWaban Soal sini mamang asn 153 
43. EKSP ENI M eka ab aa aa ask kana 156 
44: AC ON RESEOFGN nisan tmn em mam am aneka makanan 159 
A5» Std KASUS san an en 162 
#05 Anal OP ama kek mnankanganatkah 165 
87x Tebak LO Suka anakanak akang matik gih ita 168 
Strategi Mengajar Spasial-Visual .....ooooooooooooooooeeeeeeann 171 
2 MU MO ana saman bara BN Ea Sah 172 
4G: Tulisat Tangan dan Pasi aa an 176 
50: Menulisidi Udara mbok btehaana aman 179 
512 “Uriitan GaAMbAF ssh em amman Nanas Anaan sana 182 
52: Tebak GAMbar: 2. kamknakusiambananh 184 
53. Meng Samba Ia ea naskah an hlm aa 187 
54 “HUFUT dala Waria: anis t2nn ne tahanna Make nana an Kab RAN NN 191 
55... Tebak:SKetsa Wajah sioooooKo.oooooooooodooimo nian 193 
50.. Menggambar Makrid Sim Ol.coon isat stamina mekah kkn 195 
57: Membaca Petai eiienibila ni maa anna insaa 198 
HO, MOVE LegNINg seb menata ani em Damanik 201 
592 MenebakiP Eta seenak Rena 204 
60. Membaca GaMbAF .......W.ooWooooWommmnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnan 206 
Oi. Tebak Angka dalam Wati asalan 208 
62. “FIASh/GAFG: Lini an sma ahaha nanah 211 

xvii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


95 STRATEGI MENGAJAR MULTIPLE INTELLIGENCES 


xvili 


Strategi Mengajar Kecerdasan Musik... 214 
03. Parodi eh bana nina 215 
045 KONSEP besil nan nana 218 
G5. Games Tebak BU eh ak sn babakan kebon ikaa 222 
66: BETNYANYI sensei anu an menu nsaba hasan esa 224 
Strategi Mengajar Kecerdasan Kinestetik.....ooooooooooooooo. 227 
67: JAWabaN Stik isi b0 sini sn nin naa annaansan anang 227 
G0: Memaning Ikan eat ed aa mak mukyamta 230 
69... .Lompatan Benar Sajan esis sn baking ka 232 
70: Matematika. BaSK@t.»c anis aiemetamam nah kemanan 235 
Fi: “Gerakan Kreatif isian nik hak Inah Samakan 237 
J2 Gomes Ular Tang dd kes oem iba 240 
732 SI MU ASi beban ae aan Rea Na 242 
Td: DEMONSIEFASI coins ninna bensin ama kn hana anik 245 
75» BErMain:Reranteseenea anemia aman sunatan mean 247 
76. Lari Kanan Kiri Benar Salah...........ocoooooo oo oo 250 
Pe Una Paman amen aka aan aa Ramah 253 
702 Lekukan.GeOM6tri setan am Anna han henna 255 
792. Kartu DOMINO annhnanan anakan anna kans 257 
Strategi Mengajar Kecerdasan Interpersonal......o.oooooooooooooo. 261 
80. Kerja Kelompok oknum ama mkin laman anak 261 
G1: Kartu SOal sidang 264 
G2. SOSIOdTA Mak Henri nnnanhaneena insani 267 
83. Memberi dan Menerima... 269 
DA DN Ia aan ek bana am an banana la aa aan 271 
85. Cerdas.Cermat Berantai wi ekbanen tameng mana 275 
86. Surat untuk Sahabat». maknanya 278 
Strategi Mengajar Kecerdasan IntrapersOnal......o.ooooooooooooooo. 281 
B7 GONE SIAPA Say an aa Ka 281 
83.. Pertanyaan.Dimula dari SISWOoe ah making 284 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


e DAFTAR ISI 


80. Mengenal To KO kena mmka menhemat 288 

90:-Kontrak Nilai: dmna name eanan enakan anakan 291 

91. Manipulasi Identitas sana kakak akal aka kana 294 

IL. Strategi Mengajar Kecerdasan Naturalis ....ooooooooooooooooooo 298 

)2:.. Tebak:Suara Hewan western internal am eka 299 

95. Identitas Tumbuh ema iga 301 

94» Matematika DAUN sinden nenen mma 304 

95. KaryaWiSatan sn nan angan ae anna sana 306 
GLOSARIUM sae na me makensankamanbe kemanan Bahkan ian BN Nie SN ANNNUhNN Pa Kanan 309 
REFERENSI, ciee netek bawa maniak asasbaku bis snuah 319 
PARA PENULIS ena ba 325 


| Xix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Guru Belajar untuk Mengajar 


— Motto Guru Finlandia 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tentang Strategi Mengajar Multiple Intelligences: 


Menulis kembali pemikiran cemerlang hasil riset Thomas Armstrong, Ph.D. 
dan pendapat ilmiah Prof. Yohanes Surya, Ph.D. dan Munif Chatib 


Strategi pembelajaran multiple intelligences adalah suatu upaya mencapai kompetensi 
tertentu dalam pembelajaran dengan cara mengoptimalkan delapan kecerdasan yang 
dimiliki masing-masing siswa. Strategi pembelajaran multiple intelligences adalah suatu cara 
mengakses informasi melalui delapan jalur kecerdasan yang ada pada masing-masing siswa, 
namun untuk mengeluarkannya kembali seluruh kecerdasan bersinergi dalam satu kesatuan 
yang unik sesuai dengan kebutuhan. Sehingga siswa mampu memecahkan masalah-masalah 
pembelajaran dengan cara yang menakjubkan. 


Strategi pembelajaran multiple intelligences menjadikan siswa sebagai sang juara pada 
bidang-bidang tertentu sesuai dengan kecerdasan yang menonjol pada dirinya, karena pada 
dasarnya dalam diri setiap siswa selalu ada satu atau lebih kecerdasan yang menonjol yang 
dimilikinya. Strategi pembelajaran multiple intelligences mendorong para guru melakukan 
inovasi dalam cara mengajarnya. Oleh karena itu, setiap guru dituntut agar lebih kreatif 
mencari terobosan untuk mengoptimalkan semuajenis kecerdasan yang ada. Sebagai strategi 
pembelajaran, asalkan memiliki prosedural aktivitas yang tertuang dalam lesson plan. Strategi 
multiple intelligences adalah seperti sebuah konteks yang luas. Apa pun nama strateginya, saya 
berusaha menamakan sebagai strategi multiple intelligence, contoh, strategi sosio drama (role 
play) sah-sah saja saya masukkan dalam keluarga besar strategi multiple intelligences. Demikian 
juga tebak kata, konser, simulasi, dan lain-lain. 


Strategi mengajar multiple intelligences juga active learning, menekankan pada pembel- 
ajaran siswa aktif. Atas dasar pemikiran di atas, didukung kreativitas guru sangat mungkin 
buku yang berjudul 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences ada di tangan pembaca dan 
menjadi penuntun guru mememilih strategi mengajarnya. Melakukan pembelajaran yang 
menyenangkan adalah satu syarat utama yang harus selalu diupayakan. Tidak ada yang tidak 
mungkin bila kita mau mencobanya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 


Belajar Itu Menggunakan Otak, 
Bukan Dengkul 


“Otak seperti otot, jika tidak digunakan akan berkurang 
kemampuannya.” 


— EricJensen 


A. Tak Ada Kecerdasan Tanpa Otak, Siswa Bodoh Itu Mitos 


“Otak adalah seorang seniman, seorang ahli kimia, seorang ahli teknik. 

la terus bekerja menyusun dan mengatur dirinya sendiri. 

Sehingga ia bukan saja tempat penyimpanan yang paling efektif di dunia, 

melainkan juga merupakan pencatat kejadian dan pengurus perpustakaan yang efisien. 
Kecepatannya belum tertandingi oleh komputer mana pun. 

— Herbert Benson 


, 


Sebuah kisah nyata yang inspiratif berikut ini telah meneguhkan keyakinan kita, bahwa tidak ada 
anak yang bodoh. Berikut kisahnya: 


Kisah anak Papua, 4 tahun tidak naik kelas berhasil menjuarai 
Olimpiade matematika-sains tingkat Asia 


Kisah nyata mengenai sekelompok anak-anak paling “bodoh” asal Papua menjuarai Olim- 
piade sains tingkat dunia. Host Kick Andy, Andy F. Noya menampilkan kisah heroik keempat 
anak-anak asal Papua. Didampingi mentornya Prof. Yohanes Surya, anak-anak ini, Tina, 
Demira, Kohoy, dan Christian, adalah anak-anak yang dianggap paling“bodoh" di sekolahnya. 
Tina misalnya, 4 tahun tidak pernah naik kelas. 

Di akademi Surya, Yohanes Surya mendidik keempat anak-anak tersebut dengan strategi dan 
metode yang tepat. Para siswa dilatih memahami logika dasar, fungsi, dan kegunaan materi. 
Sebelumnya keempat anak-anak tersebut belum bisa menulis dan mengalkulasi dengan 
benar. Metode ajar yang tepat menekankan pada kegiatan belajar fun dan kreatif. Dengan 
memotivasi sisi afektif keempat anak tersebut. Yohanes Surya berhasil mematahkan teori 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


95 STRATEGI MENGAJAR MULTIPLE INTELLIGENCES 


usang, bahwa: “tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah mereka belum menemukan guru 
yang baik dengan metode yangtepat. 

Dalam tayangan Kick Andy, keempat anak-anak ini: Tina, Demira, Kohoy, dan Christian ber- 
hasil menjuarai Olimpiade matematika-sains tingkat Asia dengan raihan empat emas, lima 
perak, dan tiga perunggu. Lebih dari itu, keempat anak-anak tersebut berhasil menemukan 
alat pendeteksi tsunami. 


Bill Knake, manusia dengan IO di bawah 50 adalah inspirator 
dan penulis buku 


Kisah yang dikutip dari cerita Campbell dan Dickinson (2006: 202). Saat Bill masih bayi, kedua 
orangtuanya memutuskan bercerai. Ibunda Bill yang mengasuh memiliki parasaan terbebani 
atas asuhan ini. Saat Bill berumur 9 tahun, Bill dikirim untuk tinggal di panti asuhan guna 
memperbaiki mentalnya, di mana Bill menghabiskan hidupnya selama 12 tahun. Selama di 
panti, Bill diisolasi dari keluarga, teman-temannya, dan kota kecil di mana dia tinggal. Iso- 
lasi terhadap Bill juga berpengaruh hingga “membutakannyz”. Dengan pertimbangan IO di 
bawah so, Bill tidak pernah diajari membaca dan menulis. Hari-harinya di panti itu dihabis- 
kan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. 

Setelah lepas dari fasilitas negara, Bill hidup dengan dukungan agensi masyarakat, guna 
membantu seseorang yang tumbuh dengan bentukan institusional untuk mencapai kehidup- 
an yang lebih lengkap dan mandiri. Ketika usia 31 tahun, Bill memutuskan untuk belajar me- 
nulis dan membaca. Fasilitator agensi memberikan Bill seorang guru untuk mengajarkannya 
membaca dan menulis. Bill segera mengekspresikan keinginannya untuk menulis surat pada 
ibunya. Atas bimbingan guru, Bill mampu mengekspresikan keinginannya menulis surat pada 
ibunya. 

Setelah mampu mengekspresikan keinginan menulisnya, Bill menentukan tujuan berikutnya: 
“menulis buku”. Dengan ragu-ragu, Bill menyampaikan keinginannya menulis buku kepada 
guru tersebut. Enam bulan kemudian, Bill menyelesaikan bukunya, dengan judul The Inside 
World (Dunia Batin). 

“Ketekunan" dan “hasrat” Bill Knake, menjadi modalitas sangat penting bagi Bill meraih ke- 
inginannya: menulis surat buat ibundanya dan menulis buku The Inside World. Kisah Bill Knake 
memberikan inspirasi pada banyak orang untuk mengatur dan mencapai tujuan-tujuan yang 
diinginkan. Kisah Bill Knake, menegaskan kepada kita, bahwa: tidak ada anak yang bodoh, 
yang ada adalah anak yang belum menemukan guru yang baik dan metode yang tepat. 


B. “Cluster-cluster” Kecerdasan 


Otak adalah mesin penghasil kepandaian. Namun manusia tidak akan pandai jika tidak ada 
proses belajar, caranya otak harus selalu digunakan. Cara menggunakan otak dengan berpikir. 


2 | 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


